PESAN UNTUK PEMBACA SEKALIAN 


TEORI SIFAT BERDASARKAN GOLONGAN DARAH INI 
BUKAN ATAS DASAR ILMIAH, KAMI HARAP 
PEMIKIRAN SEDERHANA TENTANG GOLONGAN DARAH 


INI DAPAT DINIKMATI SEBAGAI HIBURAN SEMATA, 


076-PEREMPUAN GOLONGAN DARAH A, 
LAKI-LAKI GOLONGAN DARAH O 


CERITA DARI PEMBACA MYEONGHEE PARK. 


TINDAKAN TINDAKAN 
TERENCANA SPONTAN 


03 
v 


KEBANYAKAN PERTENGKARAN RUMAH TANGGA 
KAMI TERJADI KARENA PERBEDAAN SIFAT. 





#01-SAAT MAKAN DI LUAR 


AYO KITA 
MAKAN YANG 





SUP KIMCHI 

ORIGINAL 
NENEK 

D SIN GALAK 


WAH- SUP LIHAT BANYAK 
SEKALI YANG 
KIMCHI DI SINI MENGANTRI 


SEPERTINYA PASTI SANGAT 
ENAK SEKALI, TERKENAL!! 





GOLONGAN DARAH A 
YANG PENGERTIAN- 


YAH.. LAGI 

DIA MAU LAPAR JUGA 
MAKAN YANG DAN AKU 

TANYA MAU JUGA SUKA 

MAKAN SUP KIMCHI.. 


YA SUDAH 
AYO MAKAN 
SUP KIMCHI- 





SETELAH ITU KALAU 
SUP KIMCHINYA TIDAK ENAK 


LAIN KALI 
PILIH YANG 





#02-BELANJA 





SUAMIKU SANGAT- SANGAT- 
SUKA BERBELANJA 


AYO kE 
SUPER- 
MARKET!! 








KONDISI DI MANA HARUS MEMILIH ANTARA DUA 
SUPERMARKET YANG BERJARAK MIRIP DARI RUMAH- 


KARENA KAU YANG 
MENYETIR TER- 
SERAH MAU 





BELANJA 


< 
Ξ 
29 
& > 
y 
- 
4 
2 





TIBA-TIBA 
INGIN KE 





KALAU MEMANG AKAN SEMAUNYA SENDIRI 
KENAPA BERTANYA DI AWAL, Sok PENGERTIAN.. 


#03-SAUNA 





AKU BELUM HARUS BAWA Wseratu JUGA 


LOTION, SUN 
SIAPIN APA- H CREAM, FACE mist- À HARUS BAWA 
Ur pupae onok, SEAT sión, JA HAIR DRYER’, 
υ N HAMPO, KAOS 
KAKI, BAJU JUGA- 
DALAM. 


YANG HARUS 
DISIAPKAN 
BAGAIMANA 
BISA PERGI 
SEKARANG!!! 


KALAU GITU... 
KE SAUNA 


SAUNA JUGA 
HARUS BAWA 
pes 
5ΙΚΑΤ GIGI κε RUMAH 
DAN HANDUK- BARU PERGI! 





Aku SUDAH 
BAWA PUNYAMU 
JUGA- AYo 
PERGI~ 











(A SIMPLE THINKING ABOUT BLOOD TYPE) 





WeB Baca komik di LINE WEBTOON 
TOON untuk mendukung komikusnya! 
www.webtoons.com 


